WikipediA 

Bahasa Yakut 


Bahasa Yakut merupakan cabang paling utara dari 
kelompok bahasa-bahasa Turki khususnya anak cabang 
Timur Laut. Bahasa ini dituturkan oleh penduduk 
Republik Otonomi Sakha atau Yakutia yang terletak di 
ujung utara Siberia, Rusia. 


Daftar isi 

Sejarah 

Jumlah dan Daerah Sebar Tutur 

Sistem Penulisan 

Contoh 

Referensi 


Sejarah 


Diperkirakan leluhur penutur bahasa ini merupakan 
bagian dari masyarakat Turki yang membentuk kelompok 
Kazakh, Kirgiz , Tuva, Altai dan Uighur , tetapi kemudian 
pada masa penyerbuan Mongol pada abad ke-13, 
kelompok ini kemudian berpencar, dan apa yang 
kemudian disebut Yakut ini kemudian berpindah ke arah 
utara di sekitar sungai Lena, dan wilayah yang sekarang 
menjadi Sakha ini. Kemudian pada perkembangannya, 
bahasa ini banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa 
sekitarnya seperti bahasa Rusia, Nganasan, Evenki 
maupun Mongol. 



Yakut 


Sakha 


Caxa Tbma Saxa tila 

Dituturkan di Rusia 

Wilayah 

Sakha 

Etnis 

YakutBl 

Penutur 

bahasa 

111 

Rumpun 

bahasa 

Turkik 


■ Turkik Standar 


■ Siberia 


■ Utara 


■ Yakut 

Sistem 

Sirilik 

penulisan 

Status resmi 

Bahasa 

Sakha (Rusia) 

resmi di 

Kode bahasa 

ISO 639-2 

sah 

ISO 639-3 

sah 

Glottolog 

yakul245 (http://glottolog.o 

rg/resource/languoid/id/yaku 

1245)21 


Kata Yakut berasal dari bahasa Evenki, Yako yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Rusia menjadi 
Yakolsky dan menjadi seperti sekarang ini. 


Jumlah dan Daerah Sebar Tutur 


Jumlah penutur bahasa Yakut ini kurang lebih 63 ribu jiwa, yang merupakan minoritas di wilayahnya 
sendiri. Bahasa ini juga dipakai di wilayah Magadan, Amur, Sakhalin, dan distrik otonomi Taymir-Evenki, 
Rusia 

Sistem Penulisan 


Catatan pertama bahasa Yakut muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1692, sebagai bagian dari buku 
seorang pelancong bernama N. Witsen dan diterbitkan di Amsterdam. Sedangkan pada tahun 1851 
diterbitkan buku terjemahan sastra Yakut untuk pertama kalinya oleh A.Y. Uvarovsky dan versi Jermannya 





















oleh Otto N. Bohtlingk. Waktu itu digunakan huruf yang berakar pada huruf Sirilik dengan penambahan 
karakter khusus didalamnya. 


Bahasa Yakut menggunakan huruf Sirilik yang sedikit berbeda dengan huruf Sirilik Rusia sejak tahun 1939. 
Sebelumnya, antara tahun 1922-1939, huruf Latin versi S.A. Novgorodov dipergunakan sebagai sistem tulis 
bagi bahasa Yakut. 

Sedangkan sempalan bahasa Yakut, yakni Dolgan dituturkan di kawasan Semenanjung Taymir, ujung utara 
Siberia. 


A a 

E 6 

Bb 

Tr 


Aa 


Ee 

Ee 

)K>k 

33 

Hh 

Hh 

Kk 

JI n 

M M 

Hh 

K K 

Hb Hb 

Oo 

0 e 

nn 

p P 

Cc 

h h 

Tt 

Yy 

y y 

O c{) 

X x 

IW 


IH m 


li 

El bi 

Eb 

33 

K) w 



Contoh 

■ Een aatin kimiy? : Siapa namamu? 

■ Bahiybaa : Terima kasih 

■ Kembali ke: Daftar Bahasa 

Referensi 

1 A a t> yakut (http://www.ethnologue.com/language/sah) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Yakut". Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Yakut&oldid=15546238" 


Halaman ini terakhir diubah pada 10 September 2019, pukul 03.22. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 







